langkah cerdas 
membengkakkan 

penghasilan 
sambil 


tetap bekerja 


silema 


| Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


25 


Bisnis Sampingan 
untuk Karyawan 


siGma 


Penerbit G-Media 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


25 Bisnis Sampingan untuk Karyawan 


Hak Cipta O 2012 pada G-Media 


Penulis : Dyna Novitasari 
Editor : Martha Nina Kenyar 
Setting : Ery Hermawan Sutanto 


Desain Cover: dan dut 


Korektor : Krisworo 


Hak Cipta dilindungi undang-undang. 

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, 
baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem 
penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis. 


Diterbitkan oleh G-Media 

Jl. Beo 38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282 Yogyakarta 55281 
E-Mail: garammedia @ yahoo.com 

Website: http://www.andipublisher.com 


Percetakan: ANDI OFFSET 
Jl. Beo 38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282 Yogyakarta 55281 


Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT) 


sicma 
25 Bisnis Sampingan untuk Karyawan / 
sidma: — Ed. 1. — Yogyakarta: G-Media, 
21 20 19 18 17 16 
viii - 240 him.:13x19 Cm. 
10 9 8 7 6 5 
ISBN: 978 — 979 — 29 — 3199 — 0 
IL. Judul 


1. Business 


E- ISBN 978-979-29-7288-7 DDC'21 : 650.1 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


KATA PENGANTAR 


Siapa bilang jadi karyawan tidak bisa buka usaha? Bekerja 
sebagai karyawan memang menghabiskan sebagian besar 
waktu kita. Bayangkan saja, bekerja selama 8 jam dalam 
satu hari, bahkan lebih, jika ternyata harus lembur. Belum 
ditambah waktu perjalanan berangkat dan pulang. Praktis, 
hanya tersisa sedikit waktu, bahkan bagi keluarga seka- 
lipun. Bagaimana mungkin memikirkan bisnis? 


Padahal, sebagian besar karyawan ingin memiliki usaha 
sampingan untuk menambah penghasilan keluarga. Bu- 
kan rahasia lagi kalau kini hampir semua kebutuhan pokok 
membutuhkan biaya yang tak sedikit, mulai dari kebutuh- 
an pangan hingga pendidikan. Kalau hanya mengandalkan 
penghasilan sebagai karyawan, mana cukup? Oleh karena 
itu, cobalah berbisnis sampingan, sebuah bisnis yang mem- 
berdayakan skill, kreativitas, bakat, dan waktu luang Anda 
tanpa harus mengganggu aktivitas bekerja Anda. 


Dengan menekuni bisnis sampingan, seluruh waktu bisa 
dikelola sendiri, tidak perlu berada di bawah atasan, dan 
kerja keras bisa dinikmati sendiri. Sebagai karyawan, Anda 
tetap bisa memiliki usaha sendiri. Banyak orang yang sudah 
menempuh jalan ini dan sukses. Pada akhirnya, usaha yang 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


25 Bisnis Sampingan untuk Karyawan 


mereka kelola bisa berkembang dan bahkan memberikan 
hasil yang lebih besar ketimbang gaji sebagai karyawan. 


Nah, mengapa Anda sebagai seorang karyawan tidak 
mempraktikkannya? Bekerja kantoran sembari berbisnis 
sampingan memberikan banyak manfaat. Tidak hanya me- 
nambah pendapatan, tapi bisa menjadi penghasilan utama 
kelak. 


Untuk menjawab semua pertanyaan seputar bisnis sam- 
pingan untuk karyawan, buku “25 Bisnis Sampingan untuk 
Karyawan" ini hadir. Buku ini mengupas segala hal, mulai 
dari cara memulai bisnis sampingan hingga merencanakan 
modal dan mengelola keuangan. 


Buku ini memberikan 25 ide yang bisa dijadikan peluang 
usaha bagi karyawan. Seluruh ide telah dipilih dengan cer- 
mat agar bisa sesuai dengan keterbatasan waktu karyawan. 
Meskipun dikerjakan dengan waktu terbatas, peluang usa- 
ha ini tetap bisa memberikan profit yang besar. Beberapa 
ide usaha tidak perlu diawasi terus-menerus, sebagaimana 
halnya usaha konvensional. Semua peluang usaha dalam 
buku ini bersifat fleksibel, sehingga sangat sesuai dikelola 
karyawan. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kata Pengantar 


Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi sumber infor- 
masi dan pengetahuan bagi Anda yang saat ini berstatus 
karyawan dan ingin terjun dalam bisnis sampingan. Agar 
Anda nyaman dengan bisnis sampingan yang Anda jalani, 
ada baiknya Anda memilih bisnis yang sesuai dengan minat, 
kepribadian, dan hobi Anda. Jadi jangan menunggu terlalu 
lama untuk memutuskan bisnis Anda. Segeralah beranjak 
dari tempat duduk Anda dan buka bisnis sampingan! 


Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempur- 
na. Pendapat, saran, dan masukan sangat diharapkan dari 
pembaca. Akhir kata, selamat membaca dan mempraktik- 
kan buku ini. 


Penulis 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DAFTAR ISI 


KATA PENGANTAR eomma makna iii 
DANA SI ea mna vii 
I. BISNIS SAMPINGAN UNTUK KARYAWAN .........o..... 1 
A. Pengertian Bisnis Sampingan untuk Karyawan.......1 
B. Cara Memulai Bisnis SAMPINGAN........oooooo.ooooooo. 3 
C. Alasan Memilih Bisnis sampingan ..................i.... 19 


D. Merencanakan Modal dan Mengelola Keuangan 23 
Il. 25 JENIS BISNIS SAMPINGAN UNTUK 


KARYAWAN onta 31 
1. Reseller Makanan RINgAN..o.....ooooooo.occooo.coooo 31 
2,» Reseller Sepatu kene eoni nak nenn me bantaannan Reed 37 
3 IRESEl er Peka banya 42 
4. Cuci Sepeda Motor dan Mobil.....oo...oooooo.oooooo.oooo. 47 
5. "Penerjemahan asam 53 
G3: 1105 PENA ea mommanyammanyambena snake 58 
2 Nok ORINE kn maan 64 
8. Persewaan atau Jual Beli Tanaman Hias.................. 74 
9. Budi Daya Ikan Nila .......oooooooooooooooooooooooooooWooo 82 
10. Rental Buku, Majalah, dan VCD .o..oooooo.cooooo.oooooooo. 89 
IPA AM Dj Ian Ogan ji ana NA NN AT 98 
12. Jasa Reparasi Barang Elektronik ......o.oooo.ooooooo.. 103 
13. Jual Beli Pulsa Elektronik .....ooo...ooooooooooooooooooo 108 
14. Jual Air Minum Isi Ulang woo 12 
15, Distributer Pupuk Organik aeocwmananan 118 
16, Usaha: Rumah KOS assist 125 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


25 Bisnis Sampingan untuk Karyawan 


17. Jasa Pembuatan Website.............ooooooooooo.oooooooooo 130 
18. Multi-Level Marketing ....oo.o.oooo.ooooooooooooco.oooo 138 
19. Membuat dan Menjual E-BOOK ..orx.oooooooooooo.o. 148 
20. Jasa Fotografi dan Video Shooting ......................... 165 
21. AGBN Prop Or aman san sLkaanjanaa 174 
22. Salon Khusus Pria/BarberShop wex.-coero.cooooo.oooooooo. 180 
23. Jasa Jahif Pakaian Kania 186 
24. Rental Perlengkapan Bayi dan Balita...................... YAI 
25. Jasa Master of Ceremony (MO) sn.oooooooocooooooo oo. 197 
III. CARA JITU SUKSES BISNIS SAMPINGAN............. 205 
A. Hambatan dan Kegagalan dalam Bisnis 
SA IN ae aa aa Ea an 205 
B. Kiat dan Tips Sukses Bisnis Sampingan................. 216 
C. Promosi yang Harus Saya Lakukan .....oo.....ooooo.oo.. 221 
D. Perlunya Kualitas Pribadi Untuk Menjadi Pebisnis 
SUKSES osn telihat bian 232 
DAFTAR PUSTAKA La Me ma aan 237 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BISNIS SAMPINGAN 
UNTUK KARYAWAN 


A. Pengertian Bisnis Sampingan untuk 
Karyawan 


Siapa bilang jadi karyawan tidak bisa buka usaha? Bekerja 
sebagai karyawan memang menghabiskan sebagian be- 
sar waktu kita. Bayangkan saja, kita harus bekerja selama 8 
jam-bahkan lebih jika banyak pekerjaan yang harus dilem- 
burkan-dalam satu hari. Itu pun belum ditambah dengan 
waktu perjalanan ke kantor. Praktis, yang tersisa hanyalah 
sedikit waktu, bahkan bagi keluarga sekalipun. Dengan 
keadaan ini, apakah mungkin kita memikirkan bisnis? 


Sebagian besar karyawan pasti memimpikan memiliki 
usaha sampingan untuk menambah penghasilan keluarga. 
Bukan rahasia lagi kalau kini hampir semua kebutuhan 
pokok membutuhkan biaya yang tak sedikit, mulai dari ke- 
butuhan pangan hingga pendidikan. Penghasilan sebagai 
karyawan tidak selamanya bisa mencukupi. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


25 Bisnis Sampingan untuk Karyawan 


Melihat kondisi ini, Anda bisa membuka bisnis sampingan 
di luar pekerjaan utama Anda sebagai karyawan. Dengan 
membuka bisnis sampingan, Anda akan memiliki usaha 
sendiri dan seluruh waktu bisa Anda kelola sendiri. Anda 
pun tidak perlu berada di bawah atasan, hasil kerja keras 
Anda bisa Anda nikmati sendiri. Anda bisa mengerjakan se- 
sudah jam kerja di kantor. 


Membuka usaha sampingan biasanya merupakan cara 
yang cukup baik untuk mendapatkan penghasilan tambah- 
an. Dengan membuka usaha sampingan, pertama-tama 
Anda mungkin harus terlibat penuh di dalamnya. Tapi lama 
kelamaan, bila usaha itu besar, Anda bisa menyerahkan 
pengelolaannya pada orang lain, sehingga Anda bisa punya 
lebih banyak waktu sementara pemasukan terus berjalan. 


Usaha sampingan, apabila Anda jalankan dengan sungguh- 
sungguh, bisa memberikan hasil yang sama, bahkan lebih 
besar dibandingkan penghasilan Anda sebagai karyawan. 
Pada awalnya, usaha Anda mungkin tidak berjalan lan- 
car dan belum menghasilkan, tapi itu karena usaha Anda 
mungkin belum dikenal banyak orang. Lama-kelamaan, 
seiring dengan makin dikenalnya usaha Anda, usaha Anda 
pasti akan mulai berkembang, sehingga hasil yang Anda 
dapatkan makin besar pula. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bisnis Sampingan untuk Karyawan 


Bisnis sampingan adalah bisnis tambahan yang mengiringi 
bisnis utama. Bisnis sampingan dibangun dengan alasan 
untuk menambah penghasilan. Bisnis sampingan yang di- 
inginkan oleh sebagian besar orang adalah bisnis yang bisa 
dikerjakan tanpa mengganggu pekerjaan utama, namun 
tetap bisa memberikan pendapatan uang. 


Dalam memilih bisnis sampingan, tentu saja ada perjuang- 
an-perjuangan yang harus Anda lakukan. Anda harus 
membagi waktu dan pikiran Anda untuk pekerjaan kantor 
dan pekerjaan bisnis sampingan. Jika Anda merasa siap, ke- 
napa Anda tidak mencoba untuk langsung terjun menjalani 
bisnis sampingan? 


Persiapan-persiapan yang diperlukan jika Anda berencana 
melakukan bisnis sampingan adalah Anda harus menye- 
suaikan jadwal kerja sampingan Anda dengan pekerjaan 
utama sebagai karyawan. Kerja sambil membuka bisnis 
sampingan memang sedikit melelahkan, tapi apa yang 
akan Anda dapatkan jauh melebihi perjuangan yang Anda 
lakukan. Pada awalnya memang terasa agak berat, tapi se- 
telah beberapa waktu, Anda akan terbiasa. 


B. Cara Memulai Bisnis Sampingan 


Pertanyaan ini sering muncul ketika seseorang ingin memi- 
liki sebuah usaha: bagaimana cara memulai usaha? 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


25 Bisnis Sampingan untuk Karyawan 


Sebetulnya, cara untuk memulai suatu usaha sangatlah 
mudah dan tanpa biaya sedikit pun. Syaratnya hanya satu, 
mulailah dengan memiliki sebuah impian. Karena dengan 
bermimpi, Anda dapat menciptakan ide bisnis yang luar 
biasa, hingga akhirnya ide bisnis tersebut diolah menjadi 
sebuah bisnis sampingan baru yang menguntungkan. 


Dengan bermodalkan ide bisnis, berikut adalah hal-hal 
yang harus diperhatikan dan dianalisa terlebih dahulu apa- 
bila ingin memulai bisnis sampingan untuk karyawan: 


1. Informasi 


Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menco- 
ba mencari informasi tentang bidang usaha yang akan 
Anda tekuni. Anda bisa memulai bisnis sampingan ka- 
pan saja. Ketika ide mengembangkan usaha mampir di 
benak Anda, segera wujudkan. Mencari ide memang 
tak gampang, itu sebabnya Anda perlu memperluas 
wawasan dan menggali lebih banyak informasi. Cara- 
nya bisa lewat buku-buku mengenai usaha dan artikel 
di media massa yang bisa menjadi rujukan. Seminar 
tentang wirausaha pun bisa Anda datangi. Internet juga 
bisa menjadi pintu bagi Anda untuk menjelajah dan 
mendapatkan informasi dari seluruh dunia. Terakhir, 
lakukan observasi atau wawancara dengan pelaku usa- 
ha yang Anda kenal. Mereka bisa memberi masukan 
berharga seputar dunia usaha sehingga Anda akan da- 
pat mempersiapkan diri dalam menghadapinya. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bisnis Sampingan untuk Karyawan 


Amati pengusaha yang telah sukses dalam bidang 
yang sama dengan Anda. Bila usaha Anda tergolong 
baru, amatilah strategi manajemen yang mereka guna- 
kan. Hal penting lainnya yaitu perdalam pengetahuan 
mengenai semua hal yang berhubungan dengan bisnis 
yang Anda jalankan agar produk Anda bisa lebih ino- 
vatif. 


Perencanaan keuangan dan permodalan 


Banyak usaha yang bangkrut karena kehabisan uang 
tunai. Karena itu, penting sekali bagi Anda untuk mem- 
perhitungkan jumlah modal awal yang sebaiknya Anda 
miliki untuk bisa menjalankan usaha Anda. Alangkah 
baiknya apabila modal tersebut bisa cukup untuk 
membayar pengeluaran perusahaan selama dua belas 
bulan ke depan. Selain modal awal, Anda juga harus 
membuat perkiraan arus kas selama dua belas bulan 
ke depan. Dengan demikian, dalam setahun ke depan, 
usaha Anda diharapkan tidak akan bangkrut hanya ga- 
ra-gara kehabisan uang tunai. Untuk itulah, Anda harus 
mempersiapkan modal. 


Modal merupakan unsur yang sangat penting dalam 
membuka usaha. Namun, jika Anda tidak mempunyai 
tabungan yang cukup untuk membuka usaha, tidak 
ada salahnya Anda meminjam modal dari lembaga per- 
bankan yang bisa memberikan kredit ringan. Atau bisa 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


25 Bisnis Sampingan untuk Karyawan 


juga meminjam dana dari perorangan atau lembaga 
tertentu. Carilah bunga pinjaman yang tidak membe- 
ratkan dan masih bisa dibayar dengan laba dari usaha 
Anda nantinya. Bila Anda meminjam modal usaha dari 
orang tua atau teman, mungkin yang dibutuhkan ha- 
nyalah kepercayaan. Tetapi kalau Anda meminjam dari 
sebuah lembaga, seperti bank, koperasi, atau kantor 
Anda, maka dibutuhkan proposal usaha yang berisi de- 
tail usaha apa yang akan Anda buka nantinya. Mulailah 
menganalisa kebutuhan modal untuk SDM, teknologi, 
keuangan, masalah pajak dan hukum, serta iklan dan 
pemasaran dalam usaha Anda nantinya. 


Alternatif berikutnya adalah bekerja sama dengan 
orang lain. Tentunya orang itu adalah seseorang yang 
bisa Anda percaya. Walaupun begitu, tetap harus ada 
perjanjian tertulis untuk kerja sama tersebut agar tidak 
terjadi masalah di kemudian hari. Bila setelah semua 
usaha tersebut dilakukan tetapi modal Anda masih 
belum cukup, cobalah untuk mengurangi berbagai 
pengeluaran yang masih bisa ditekan. Contohnya de- 
ngan membuka usaha di rumah daripada harus sewa 
kantor. Anda harus cukup pintar dalam memperguna- 
kan uang Anda guna kepentingan usaha. 


Besar kecilnya modal yang harus dikeluarkan bergan- 
tung pada jenis usaha apa yang akan Anda jalankan. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bisnis Sampingan untuk Karyawan 


Bagaimana cara menghitung modal untuk menjalankan 
sebuah usaha? Prinsipnya, menghitung jumlah modal 
yang Anda butuhkan untuk memulai sebuah usaha 
tidaklah rumit. Setidaknya, ada tiga jenis modal yang 
harus Anda keluarkan, yaitu modal/investasi awal, mo- 
dal kerja, dan modal operasional. 


Modal/investasi awal 


Modal/investasi awal adalah modal yang ha- 
rus Anda keluarkan di awal Anda memulai usaha. 
Modal ini biasanya dipakai untuk jangka panjang. 
Yang termasuk dalam modal awal adalah bangun- 
an, peralatan seperti komputer, dan kendaraan. 
Perlengkapan kantor ataupun barang-barang lain 
yang dapat digunakan untuk jangka panjang juga 
termasuk modal awal. Jika usaha Anda adalah 
toko, maka investasi awal yang harus Anda siap- 
kan adalah rak display, meja, atau bahkan meja 
kasir. Biasanya modal awal ini nilainya cukup besar, 
namun modal ini dapat digunakan untuk jangka 
panjang. Yang harus Anda ketahui adalah investasi 
awal akan mengalami penyusutan dari tahun ke ta- 
hun, bahkan kadang dalam hitungan bulan. 


Modal kerja 


Modal kerja merupakan modal yang harus dikelu- 
arkan untuk membeli atau membuat barang yang 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


25 Bisnis Sampingan untuk Karyawan 


akan Anda buat atau Anda jual. Modal kerja ini da- 
pat dikeluarkan setiap bulan ataupun setiap kali ada 
order. Misalkan, jika Anda berencana menjalankan 
usaha restoran, maka modal kerja yang harus Anda 
keluarkan adalah modal untuk membeli bahan ma- 
kanan. Prinsipnya, tanpa adanya modal kerja, Anda 
tidak dapat menyelesaikan order atau Anda tidak 
akan membeli barang dagangan. Jika itu terjadi, 
maka Anda tidak akan bisa mendapatkan pembeli 
karena barang dagangan Anda tidak ada. Untuk 
itulah modal kerja menjadi penting. 


Modal operasional 


Modal ini merupakan modal yang harus Anda 
keluarkan untuk biaya operasional bulanan dari 
usaha yang akan Anda jalankan, misalnya untuk 
membayar gaji pegawai, membayar biaya telepon, 
membayar biaya listrik, biaya air, atau bahkan retri- 
busi. Pada dasarnya, modal operasional merupakan 
uang yang harus Anda keluarkan untuk membayar 
tagihan biaya di luar bisnis Anda secara langsung. 
Modal operasional ini biasanya dibayar bulanan. 


Persiapan modal usaha yang tak kalah penting ada- 
lah melakukan penghematan modal yang dimiliki 
dan mengurangi pengeluaran yang tidak penting. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bisnis Sampingan untuk Karyawan 


3. Teknis 

Dalam membuka suatu usaha, Anda tidak bisa hanya 
memikirkan segi permodalan atau pemasarannya saja. 
Semua hal yang menyangkut urusan teknis juga harus 
ikut dipikirkan matang-matang. Sekarang, bagaimana 
bila Anda tidak menguasainya? Ada berbagai macam 
buku yang membahas tentang hal tersebut tanpa ada- 
nya istilah-istilah teknis yang membuat pusing. Atau 
kalau perlu, Anda juga bisa mencari informasi pada 
orang yang menguasainya. 


Yang dimaksud dengan hal-hal teknis misalnya adalah 
soal perizinan atau urusan tetek bengek hukum lain- 
nya. Suatu usaha juga perlu pengelolaan keuangan, 
jadi mau tidak mau Anda tetap membutuhkan pembu- 
kuan yang teratur, serta melakukan pemisahan antara 
keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Begitu juga 
dengan pengelolaan SDM atau karyawan. Anda harus 
bisa menghitung berapa banyak karyawan yang Anda 
butuhkan, serta hak dan kewajiban karyawan sesuai UU 
Ketenagakerjaan. 


Persoalan teknis lainnya adalah bagaimana memasar- 
kan produk dan jasa Anda, bagaimana strategi promosi, 
segmen pasar apa yang dituju, anggaran yang harus 
disediakan, serta bagaimana menghadapi persaingan 
dan mengevaluasi pemasaran Anda. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


25 Bisnis Sampingan untuk Karyawan 


Terakhir adalah teknologi. Mungkin untuk suatu usa- 
ha yang kecil, teknologi belum terlalu diperlukan. Tapi 
Anda perlu memikirkan jangka panjangnya saat usa- 
ha kian maju dan berkembang. Teknologi tentu akan 
menghemat banyak tenaga dan waktu, sehingga pada 
akhirnya dapat menekan biaya usaha. 


Kenalilah kemampuan/potensi diri Anda 


Sebuah usaha akan mencapai kesuksesan apabila usaha 
tersebut dijalankan sesuai kemampuan diri. Untuk itu, 
pertimbangkanlah dengan matang bidang usaha mana 
yang kiranya tepat dengan kemampuan dalam diri 
Anda. Jangan sekali-kali memilih bidang usaha yang 
sama sekali tidak Anda kuasai karena akan membuat 
usaha Anda berantakan dan uang Anda akan terbuang 
percuma. 


Pilih bidang usaha yang cocok 


Tentukan lebih dulu bisnis sampingan apa yang ingin 
Anda jalankan. Apakah Anda ingin menjalankan usa- 
ha rumah makan kecil? Apakah Anda ingin membuka 
usaha jual beli pulsa? Les privat? Atau bisnis-bisnis lain- 
nya? Pada prinsipnya, semua bidang usaha tersebut 
bisa dibagi menjadi: 


- Bidang usaha yang masih jarang atau belum ada 
yang memulai. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bisnis Sampingan untuk Karyawan 


Beberapa dari Anda mungkin ragu bila ingin me- 
mulai bidang usaha yang belum ada atau masih 
jarang dilakukan 


- Bidang usaha yang sudah banyak dilakukan 


Bisa juga Anda memulai bidang usaha yang sudah 
banyak dilakukan. Namun tetap saja, banyak pihak 
yang merasa ragu untuk memulai bidang usaha 
yang sudah banyak dijalankan orang lain. 


6. Analisis masa depan usaha yang dipilih 


Agar Anda tidak kecewa terhadap bidang usaha yang 
telah Anda pilih, cobalah Anda menganalisis apakah usa- 
ha tersebut bisa bertahan lama. Analisislah bagaimana 
pertumbuhan usaha tersebut kelak. Lakukan riset kecil. 
Jangan sampai Anda menyesal karena memasuki usaha 
yang salah. Riset ini dapat membantu Anda menyiasati 
strategi usaha serta mengenali keunggulan dan kele- 
mahan pesaing-pesaing usaha Anda. 


7. Perhatikan posisi di pekerjaan utama 


Salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum sese- 
orang memulai usaha sampingan adalah posisinya saat 
ini di pekerjaan utama. Usahakan sebelum memulai 
bisnis sampingan, posisi Anda di kantor sudah ma- 
pan. Biasanya, posisi sebagai pekerja teknis memiliki 
kemungkinan kecil untuk bisa melakukan usaha sam- 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


25 Bisnis Sampingan untuk Karyawan 


pingan, mengingat intensitas pekerja teknis yang tinggi 
dan waktu kerja yang ketat. Namun bukan berarti tidak 
mungkin, hal ini bisa disiasati dengan melakukan usaha 
sampingan di luar jam kerja. Lain halnya dengan posisi 
manajer yang biasanya sudah tidak memiliki keterika- 
tan waktu kerja. Namun apabila penerapan waktu kerja 
yang ketat juga berlaku bagi para manajer, sebaiknya 
hal tersebut menjadi pertimbangan juga. 


Lokasi Usaha 


Di mana Anda ingin membuka lokasi usaha Anda? Di 
rumah sendiri? Menyewa sebuah tempat kecil di ping- 
gir jalan? Atau Anda ingin menyewa sebuah ruko? 
Jangan lupa bahwa dalam beberapa jenis bidang usa- 
ha, lokasi memegang peranan yang cukup penting. 
Sebagai contoh, Anda mungkin memutuskan untuk 
membuka usaha penjualan lumpia. Nah, Anda bisa 
menyewa sebuah stan kecil di pertokoan dan menjual 
lumpia Anda di situ. Di sini, Anda sendirilah yang ha- 
rus menentukan lokasi mana yang tepat dalam usaha 
Anda. 


Pelanggan 

Bagaimana Anda mendapatkan pembeli barang da- 
gangan Anda? Atau bila itu usaha jasa, bagaimana cara 
Anda akan mendapatkan klien? Apakah Anda akan 
memulainya dengan mempromosikannya dari mulut 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


10. 


11. 


Bisnis Sampingan untuk Karyawan 


ke mulut? Ataukah Anda akan membuat brosur dan 
menyebarkannya dari rumah ke rumah? 


Beberapa orang yang saya kenal mempromosikan 
usahanya dengan memasang plang di depan tempat 
usahanya. Ada juga yang mempromosikan usahanya 
dengan memasang iklan kecil di koran. 


Yang terpenting di sini adalah Anda sudah harus tahu 
terlebih dahulu tentang bagaimana cara Anda menda- 
patkan pembeli atau klien dari usaha Anda. Bila tak ada 
pembeli, tak akan ada penjualan. Bila tak ada penjualan, 
maka usaha Anda tidak cukup berhasil. 


Buatlah visi dan misi usaha 


Sebuah usaha harus memiliki visi serta misi yang jelas, 
sehingga tujuan dan langkah usaha tersebut dapat 
terkonsep dengan baik guna menunjang pengem- 
bangan usaha yang dibangun. Sekecil apa pun usaha 
yang dimiliki, tujuan usaha akan memengaruhi kinerja 
serta hasil usaha yang akan diperoleh. 


Daya beli masyarakat 


Coba analisa posisi tawar terhadap pemasok bahan 
baku dan posisi tawar terhadap pasar. Ini terkait de- 
ngan bagaimana daya beli masyarakat sekitar—jika 
bisnis tersebut ditujukan untuk masyarakat sekitar. 
Anda pun harus menganalisa kompetitor atau pemain 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


12. 


13. 


25 Bisnis Sampingan untuk Karyawan 


dengan bidang usaha sejenis serta ancaman-ancaman 
usaha baru yang sejenis. 


Analisa segmentasi pasar 


Siapa segmen utama bisnis Anda? Apakah anak-anak, 
remaja, dewasa, keluarga, atau orang tua? Analisa juga 
harga jual yang kompetitif. Tujuannya agar barang yang 
Anda pasarkan di pasaran harganya tidak terlalu mahal 
dan juga tidak terlalu murah. 


Cari produk yang unik dan menarik 


Tentukan desain yang berkarakter dan unik. Produk 
boleh serupa, begitu juga soal harga dan kualitas. Na- 
mun jika produk Anda punya keunikan tersendiri, tentu 
dapat menarik perhatian konsumen. Kendalikan juga 
kualitas barang dan buatlah agar tetap sesuai standar. 
Kualitas produk yang mengalami penurunan pasti akan 
ditinggalkan konsumen, jadi pilihlah teknologi yang 
tepat dan efisien. Jika bisnis Anda sebetulnya bisa diba- 
ngun dengan perangkat teknologi sederhana namun 
Anda memilih teknologi canggih, maka hal itu merupa- 
kan pemborosan. Dan yang terakhir, analisa bagaimana 
Anda mendorong usaha Anda menjadi produk-produk 
yang siap dipasarkan dan bagaimana menggerakkan 
usaha tersebut. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


14. 


15. 


Bisnis Sampingan untuk Karyawan 


Hadapi, hayati, serta nikmati hambatan atau kega- 
galan 

Membangun sebuah usaha hingga sukses tidaklah mu- 
dah, hambatan serta risiko kegagalan hampir selalu 
membayangi setiap usaha. Untuk itu, sebaiknya Anda 
selalu berpikiran positif terhadap hambatan serta kega- 
galan yang ada, karena dalam tiap kesulitan akan ada 
kemudahan jika Anda mau bekerja keras. Tanpa Anda 
sadari, dalam keadaan terdesak, kreativitas seseorang 
akan meningkat untuk mencari solusi dari masalah 
yang ada. Oleh karena itu, hadapi, hayati, serta nikmati 
hambatan usaha karena hal tersebut akan menguatkan 
mental usaha Anda dan menambah kemampuan Anda 
dalam membangun usaha. 


Action 


Sebaik apa pun ide bisnis yang Anda miliki, tidak akan 
pernah menjadi usaha yang sukses jika Anda tidak 
segera bertindak. Mulailah usaha yang Anda rencana- 
kan dengan penuh keyakinan dan ketekunan, karena 
menjalankan sebuah usaha hingga mencapai kesuk- 
sesan membutuhkan perjuangan dan perjalanan yang 
cukup panjang dengan kerja keras yang harus dijalan- 
kan. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


25 Bisnis Sampingan untuk Karyawan 


Untuk memulai bisnis sampingan, janganlah menunggu 
kondisi yang ideal, seperti modal yang cukup, lokasi yang 
strategis, karyawan yang cakap, ataupun waktu yang luang 
untuk memulai bisnis. Untuk mendapatkan semuanya da- 
lam waktu yang bersamaan tentunya butuh pengorbanan 
yang lebih besar. 


Membuka bisnis sampingan bisa menjadi pilihan yang 
menyenangkan kalau Anda bisa menentukan jenis usaha 
dan skala usaha sesuai minat dan kemampuan Anda. Anda 
bisa berbisnis sampingan tanpa modal yang sesuai minat, 
bakat, dan hobi Anda, misalnya menjadi penulis skenario, 
penerjemah, guru les privat, dan lain sebagainya. 


Dan bagi yang belum berani mengambil risiko dengan 
membuka toko sendiri, ada satu pilihan yang mudah un- 
tuk segera memulai usaha, yaitu dengan sistem konsinyasi. 
Dengan sistem konsinyasi, Anda bisa menitipkan barang 
dagangan Anda ke toko, kios, atau minimarket/supermar- 
ket orang lain. Anda tidak perlu memiliki toko dan karyawan 
sendiri. Jelas akan menghemat banyak biaya. Anda hanya 
perlu menanamkan modal pada barang dagangan dan in- 
vestasi waktu plus tenaga untuk menawarkan ke toko orang 
lain. Barangnya pun tidak harus buatan sendiri, bisa barang 
yang Anda beli secara grosir dan kemudian Anda titipkan 
ke beberapa toko. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


